(@ RESEARCH 
\NY PARKS 


INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 


www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS 
Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 


SISTEM INFORMASI PERMINTAAN PEMBELIAN BARANG 
DENGAN KONTROL BUDGET BERBASIS WEB (STUDI KASUS 
PT AGEL LANGGENG PASURUAN) 


Mochamad Muzaini [4], 
Arif Senja Fitrani,S.Kom,M.Kom I?! 
Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, 
Indonesia JI. Majapahit, 666 B, 


Sidoarjo jeni.tie@gmail.com !1I, 


asfjfim@umsida.ac.id [2] 


Abstract- Work efficiency is now a top priority in every 
company. One form to support efficiency is by changing 
the old way of working to become more modern. 

To apply this, a program was created that could 
help speed up work and also minimize data errors and 
decision making. The system used is through a web-based 
program that can be accessed by all parts quickly because 
it is connected to the network. 

From the results of research conducted, it Is 
known that using this program is able to accelerate the 
process of submitting goods requests. And also can 
quickly find out the arrival date of the goods and the 
budget used. 

Keywords: Web, Purchase Order, Budget 


I.LPENDAHULUAN 

Perkembangan Teknologi Informasi yang 
disertai perkembangan teknoligi jaringan komputer 
lain sehingga 


saling mendukung_ satu 


melahirkan konsep Teknologi Informasi berbasis 


Sama 


jaringan Local Area Network (LAN) yang dalam 
perkembangannya semakin luas dan _ semakin 
banyak diterapkan dalam perusahaan di berbagai 
bidang. 

PT Agel Langgeng adalah perusahaan 
manufactur. Perusahan ini memproduksi permen 
yang mmempunyai' pelanggan yang_ tersebar 
diseluruh Indonesia dan penjuru dunia. Namun 
dalam prakteknya dalam hal permintaan barang 
untuk kebutuhan  operasional factory dan 
controlling budget operasional masih menggunakan 
form manual, sehingga user kesulitan dalam hal 
kontrol budget masing-masing departemen. 


Berdasarkan hal tersebut diatas maka 
penulis mencoba melakukan suatu penelitian dan 
implementasi di PT Agel Langgeng pada bagian 
administrasi factory ( Produksi, Teknik dan Quality 
Control) yang penulis akan jadikan sebagai skripsi 
dengan “Sistem Informasi Permintaan 


Pembelian 


judul 


Barang Dengan Kontrol Budget Berbasis 
Web (Studi Kasus PT Agel Langgeng Pasuruan)”. 
Dengan cara ini diharapkan manajemen dapat 
mengontrol keuangan dengan tepat dan sesuai 
budget yang sudah ditentukan yang dapat diakses 
melalui jaringan komputer perusahaan. 


IIl.DASAR TEORI 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di 
atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan 
antara lain yaitu bagaimana membangun Sistem 

Informasi Permintaan Pembelian Barang Dengan 

Kontrol Budget Berbasis Web (Studi Kasus PT Agel 

Langgeng Pasuruan). 

1. Pada penulisan skripsi ini penulis mengambil 
beberapa jurnal sebagai referensi,pendukung 
dan perbandingan,jurnal yang di dapat yaitu 
sebagai berikut: 

a. Jurnal berjudul Sistem Informasi Inventaris 
Pengadaan Barang berbasis Intranet di Fakultas 
Dirasat Islamiyah yang ditulis oleh Arip 
Saripudin pada tahun 2010 dapat ditarik 
kesimpulan  diantaranya_ aplikasi sistem 

informasi inventaris pengadaan barang_ ini 

dapat mempermudah dan mempercepat kinerja 





© 2020, JHCS | 


Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | 


Page 13 


(@ RESEARCH 
\NY PARKS 


petugas bagian umum. Dengan adanya aplikasi 
ini fakultas dapat mempermudah = dan 
mempercepat proses’ inventarisasi dan 
pengadaan barang. Kegiatan  pencatatan 
transaksi pemesanan' barang, penerimaan 
barang dan _ pengeluaran barang - sudah 
memakai komputer tetapi masih menggunakan 
Microsoft Excel sebagai alat hitung dan 
memproses data, sehingga bisa mengakibatkan 
terjadinya kesalahan dalam pembuatan laporan 
pencatatan penerimaan dan_ pengeluaran 
barang, dalam setiap pengerjaannya masih 
kurang efektif dan efisien. Sistem informasi ini 
menggunakan web server Apache versi 2.5 dan 
MySQL versi 5.1. 

Jurnal berjudul Perancangan Sistem Informasi 
Inventory dan Penjualan pada Sigmacom 
Prambanan Menggunakan Visual Basic.net yang 
ditulis oleh Salindri Lusiana Dewi pada tahun 
2013 dapat ditarik kesimpulan yaitu sistem ini 
memudahkan admin untuk mengolah dan 
mengetahui data barang,data pelanggan, data 
pemasok, data karyawan, data admin, dan 
laporan-laporan dengan cepat, tepat dan 
akurat. Sistem ini memudahkan karyawan 
untuk melakukan  transaksi — penjualan 
barang,pemesanan barang, mengolah data 
barang, data pelanggan, data pemasok dan data 
karyawan dengan cepat, tepat dan akurat. 
Sistem ini memudahkan pemilik toko untuk 
mengetahui laporanlaporan dengan cepat, tepat 
dan akurat. Sistem ini memberikan informasi 
stok barang yang akurat dan up to date 
sehingga tidak lagi terjadi miss communication 
dan kehabisan persediaan barang. Sistem ini 
memberikan kepuasan terhadap _ pelanggan 
karena pelayanan menjadi lebih cepat dan 
pemberian struk penjualan sebagai _ bukti 
transaksi. 

Jurnal Perancangan Sistem Informasi 
Pengendalian Intern Persediaan  Barang 
Dagang pada CV.Prima Group Semarang yang 
ditulis oleh Ahmad Rizky Aristyanto dapat 
ditarik kesimpulan yaitu’ sistem  informasi 
pengendalian itern persediaan barang yang 


INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 
www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS — e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 
Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


baru ini menggunakan bahasa pemrograman 
Delphi 7. Dengan adanya_ sistem ini 
memudahkan admin gudang dalam pencatatan 
atau pembuatan laporan dan pengawasan 
dalam persediaan barang pada _ perusahaan 
sehingga menghasilkan laporan yang lengkap. 
Aplikasi sistem informasi pengendalian 
persediaan ini juga menampilkan laporan 
jumlah stock barang, dan laporan warning stock 
barang juga. Sistem informasi pengendalian 
persediaan barang berbasis delphi 7 _ ini 
menggunakan database My SQL. 

2. Dasar teori yang diggunkan sebagai referensi 

adalah sebagai berikut : 


a. Sistem 

[1] Terdapat dua kelompok pendekatan di 
dalam pendefisian sistem, yaitu kelompok yang 
menekankan pada prosedur dan kelompok yang 
menekanan pada elemen atau komponennya. 
Pendekatan yang menekankan pada _ prosedur 
mendefinisikan sistem sebagai suatu jaringan Kerja 
prosedur-prosedur yang saling berhubungan, 
berkumpul bersama-sama untuk melakukan suatu 
kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran 
tertentu. 

Sedangkan pendekatan sistem yang lebih 
menekankan pada elemen atau komponen 
mendefinisikan sistem sebagai kumpulan elemen 
yang berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. 
Kedua kelompok definisi ini adalah benar dan tidak 
bertentangan yang  berbeda_ adalah cara 
pendekatannya. 

Secara sederhana sistem dapat diartikan 
sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, 
komponen, atau variabel yang terorganisasi, saling 
berinteraksi, saling tergantung satu sama lain dan 
terpadu. tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal 
yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual, 
Seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok 
informal, dan lain sebagainya. Unsur-unsur yang 
mewakili suatu’ sistem secara umum _ adalah 
masukan (input), pengolahan (processing) dan 
keluaran (output). Disamping itu suatu sistem 
Ssenantiasa tidak terlepas’ dari lingkungan 





© 2020, 1IJHCS | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | Page 14 


(@ RESEARCH 
\NY PARKS 


sekitarnya. Maka umpan balik (feed-back) selain 
berasal dari output, juga dapat berasal dari 
lingkungan sistem tersebut. Organisasi dipandang 
sebagai suatau sistem yang juga memiliki semua 
unsur ini. 


b. Informasi 

[1] Informasi adalah data yang telah 
diklasifikasikan atau diinterpretasi untuk 
digunakan dalam proses pengambilan keputusan. 

Sistem pengolahan  informasi akan 
mengolah data menjadi informasi atau mengolah 
data dari bentuk tak berguna menjadi berguna bagi 
yang menerimanya. 

Nilai informasi berhubungan dengan keputusan. 

Bila tidak ada pilihan atau keputusan maka 
informasi tidak diperlukan. 

Sumber dari informasi adalah data. Data 
merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu 
kejadian serta merupakan suatu kesatuan yang 
nyata, dan merupakan bentuk yang masih mentah 
sehingga perlu diolah lebih lanjut melalui suatu 
model untuk menghasilkan informasi. 

Berdasarkan beberapa pendapat yang 
dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan 
bahwa Informasi adalah data yang sudah diolah 
sehingga mempunyai arti untuk dapat digunakan 
dalam membuat keputusan. 


c. Persediaan 

Persediaan merupakan asset atau aktiva 
lancar yang dimiliki perusahaan yang biasanya 
melakukan kegiatan bisnis dengan menjual barang 
dagangan atau barang hasil produksinya. Berikut 
merupakan beberapa_ pengertian persediaan 
menurut para ahli, 
[2] pengertian persediaan adalah aktiva yang 
ditunjukan untuk dijual atau diproses lebih lanjut 
untuk menjadi barang jadi dan kemudian dijual 
sebagai kegiatan utama perusahaan. 
[3] mengatakan bahwa_ persediaan umumnya 
merupakan salah satu jenis aktiva lancar yang 
jumlahnya cukup besar dalam suatu perusahaan. 


INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 
www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS — e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 
Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


[4] dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 

No. 

14 Menyebutkan Persediaan adalah asset : 

1. Untuk dijual dalam kegiatan usaha normal 

2. Dalam proses produksi untuk kemudian dijual; 
atau 

3. dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk 
digunakan dalam _ proses’ produksi atau 
pemberian jasa. 


Database 

[5] database sekumpulan ffile yang _— saling 
berhubungan dan terorganisasi atau kumpulan 
recordrecord yang menyimpan data dan 
berhubungan diantaranya. 

[6] database adalah sekumpulan data store (bisa 
dalam jumlah yang sangat besar) yang 
tersimpan dalam magnetic disk,oftical disk, 
magnetic drum,atau. media penyimpanan 
sekunder lainya. 

Dari pengertian diatas penulis 
menyimpulkan database adalah sekumpulan file 
yang saling berhubungan yang menyimpan data 
dan tersimpan dalam sebuah media penyimpanan. 


e. Data 
[7] Data adalah suatu file ataupun field yang berupa 
karakter atau tulisan dan gambar. 
[5] Data adalah fakta dari suatu pernyataan yang 
berasal dari kenyataan, dimana_ pernyataan 
tersebut merupakan hasil pengukuran atau 
pengamatan. 

Dari pengertian diatas penulis 
menyimpulkan data adalah suatu file yang berupa 
karakter, tulisan dan gambar atau fakta yang dapat 
diolah menjadi informasi. 


F, PHP 

Personal Home Page (PHP), dibuat pertama 
kali oleh Rasmus Lerdoff. Awalnya bernama PHP/F, 
Personal Home Page/Form Interface. PHP awalnya 
merupakan program CGI yang dikhususkan untuk 
menerima input form yang ditampilkan browser 
web. 





© 2020, 1IJHCS | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | Page15 


Q RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 
\ PARKS www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS — e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 
Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


PHP memliki keunggulan diantara bahasa 
Serverside srcripting yang banyak digunakan 
sekarang ini. Beberapa kelebihan PHP yaitu [5]. 

1. Mudah dibuat dan keepatan akses tinggi. 

2. Dapat berjalan dalam web server yang berbeda 
dan dalam sistem operasi yang berbeda pula, 
seperti UNIX, Windows 98, Windows NT dan 


Maintosh. * nt, 
3. Diterbitkan secara gratis. 


4. Dapat berjalan pada web server Mirosoft aS ie ~ 
Personal Web Server, Apache, IIS, Xitami, dan - A 
sebagainya. 

5. Termasuk bahasa yang embedded (_ bisa 
ditempel atau diletakkan dalam tag HTML). 


6. PHP termasuk server-side programming. 





7. PHP mendukung berbagai maca sistem database 
Seperti orale, Sybase, mSQL, MySQL, Solid, 
Postgres SQL, dan Generic ODBC. 

PHP juga mendukung komunikasi dengan Gambar 1 Flowchart 
layanan lain melalui protocol IMAP, SNMP, MNTP, 

POP3, dan lain-lain. b. Entity Relationship Diagram 

4. METODE PENELITIAN | Irevsntan 
Dalam perencanaan aplikasi ini juga 








Basan 





memperhatikan kebutuhan dan _ rekomendasi 








Pusaach 


hasil study kelayakan. Kebutuhan yang dimaksud 
adalah kebutuhan para pelaku (user) dari sistem 
yang akan dibuat. eon 





a bes 


e Werthpu nn’ 


a.Flowchart ras, 
Flowchart adalah adalah suatu bagan dengan — i idox | 

simbol-simbol tertentu. yang menggambarkan yp Uae | ye 

urutan proses secara mendetail dan hubungan 1) ewsne | hie yaa 


antara suatu proses (instruksi) dengan proses L| aaa 
lainnya dalam suatu program. : 








Gambar 2 Use Case User 





© 2020, 1IJHCS | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | Page 16 


(© RESEARCH 
AY PARKS 


INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 
www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS — e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 


Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


4,.HASIL DAN PEMBAHASAN 
A. Halaman Login 


Scene ini adalah halaman dimana 
user masuk program aplikasi sesuai nama dan 





passwordnya.. 
Psst ranyacan bay x = q 
€- Cc | heals Jagel inher gibt Q 9 bi? = 





Gambar 3 halaman Login 


Halaman User 


Halaman ini untuk memulai pengajuan permintaan 
pembelian barang 
(ear vesias "Ceci: | cr 


© 9 6 [ laelxnpogsypemiriedaaes rem com 


OT WEL LANSGEW 


ae 


Aimee Soradace lly 


der HR 


Gambar 4 Halaman User 


© 2020, 1IJHCS | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | 


B. Form Permintaan Pembelian Barang Pada 
halaman ini dilakukan proses input data 
permintaan barang 
yase apatite ¥ athe i 

Ge GS bvabetdvell alien: wctlyy omega ban : 6 3 


PT AGELLANOENS 











Wiha 
tine Poe Pnneatade Satie Race Bay MNT eA ie OE Selanne Se 
thls 
yin 
Gram sent 
+ Lig VN BINIg ROU 


VOWITAl SOM! 
wan 


Tergyel tH 't | 


a 


« - “ 


Gambar 5 Form Permintaan Pembelian Barang 


C. Form Purchasing 


Pada halaman ini purchasing melakukan input 
data barang yang akan dibeli sesuai permintaan 


user dan sesuai budget yang ditentukan. 
WF hates eyzecon cae « ORS a WS) 


- G ) GIA ROE DOIN ECE TM) 20) dete) zo A 





=" AGEL LAN GOBNE 


jem | Dole “vertices Torey Copan eM IOSUKA! Gan Codget 100000 


feReee Oi 


Coste trang Martine 
felecent 


fuomty * 
cD) a 
Calista tite) 
Rusjeh 7 
Walaatyst Lb hope liiblent 


Gnu 


Very tebe alil, coop ime 


Gambar 6 Form Purchasing 





Page 17 


PARKS www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS — e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 


G RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 


Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


D. Form Approval Manager (Budgeting 


Controller) 
t 4 Teerce ind EN 3, 5. : 
Body) MAMOET PUCHNAAS W¥ 


Lope Ghee!" + anton teach 


K watin i 
MB) Bien Aden Poe = cre Reto = Dthuen «Doheny Behe fet 


i beam (dai ie Winprdees | Nanest A 
Hat xe ny 
~~ Mi Pear 
\ he en Vihieat : Aine Ao 
with aarre RYN SN ON 
| I [hers ate Prevces § fet 


Gambar 7 Form Approval Manager 


E. Form Penerimaan Barang 


Pada halaman ini user bisa melihat status 
barang yang diminta, dimulai dari harga, spesifikasi 
dan tanggal kedatangan barang. 


& / L * eahemacthrdnwreesgno'rem cou = 


7, WSL LAS GSH Buoy: SOD 8 
fine mee AML hs besten 8-0 
ibe PUM Purchase 
by Labia dh “Tange erggany 
fos 
Rigbr what a lau 
Hvea Fvvcieany “yh (any 
Wogaeadaa *ireueyy restsea 
whe ein Ta aie 
Poi ieas tha eatt 
Dakin Jun: 
Ta"pqa Qovaewr Vege ler avi 
rN} a 
tales Do ueree ie tad 
het Chae 
rhe Reekeped A yy iri Hirde tr Welrinaper ue! 
Sete! Mhae | Vs oheve idfha. ! Lia. qdak AIAY ale Wek 


Gambar 7 Form Penerimaan Barang 


F, Laporan Penerimaan Barang 
[alee FoyQeke ATs wpe TES ini OTD e600 | li 


QU bvadine espsytann ydpatlgel eta 
pap 
A lita ht 
\ 
ati 
Laporss Ponerinagy Saraig 
O° Nae! Lergsang 
Val beara ; Tae 000 Rabin 
Nowa velives Thu bavneels 
Near Av Preavee ' Saute 
Jv Boyes Tosablas fouhe 
*ynak Thudnennsia 
hernin ’ lravhur 
hethncaed Live ’ Simei 
‘ 


. val 
lind Sata 
tarmibyt Oxtrnl lay (ey no \srilal nit hanerines 


Hates ivgereer 








Gambar 7 Laporan Penerimaan Barang 


5.KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil dan analisa diatas maka 

penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Selama ini PT Agel Langgeng =  masih 
menggunakan sistem manual,  sehingga 
memperlambat dalam proses’ pengajuan 
permintaan pembelian  barang. Dengan 
menggunakan sistem dapat  mencegah 
keterlambatan dalam _ proses _ permintaan 
pembelian barang. 

2. Dirancangnya sistem informasi permintaan 
pembelian barang pada PT. Agel Langgeng 
untuk mempermudah_ purchasing dalam 
melakukan pembelian barang dan memberikan 
laporan ke pimpinan untuk kontrol budget. 

3. Aplikasi Sistem pengolahan data juga dapat 
digunakan untuk membantu meminimalkan 
tingkat kesalahan yang biasanya terjadi dalam 
sistem manual. 





© 2020,1IJHCS | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | Page 18 


Q RESEARCH INTERNATIONAL JOURNAL ON HUMAN COMPUTING STUDIES 
\ PARKS www.journalsresearchparks.org/index.php/IJHCS — e-ISSN: 2615-8159|p-ISSN: 2615-1898 
Volume: 02 Issue: 02 | Jun-Jul 2020 


REFERENSI 


[1] Apriyanti,Laurika Fransina. 2013. Sistem 
Informasi Pengolahan Data Gereja GPIB 
Galilea Pelabuhanratu. Bandung:UNIKOM 

[2] Santoso,Iman. 2010. Akuntansi Keuangan 
Menengah' (Intermediate Accounting). 
Bandung: PT. Refika Aditama 

[3] Agus, Sartono.2011. Manajemen Keuangan 
Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: BPFE 

[4] Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Standar 
Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI Kieso, 
Weygandt, dan Warfield. 2011. Akuntansi 
Intermediate, Edisi Kedua Belas. Jakarta: 
Erlangga 

[5] Sutarman. 2012. Pengantar Teknologi 
Informasi. Jakarta: Bumi Aksara 

[6] Ladjamudin, Al-Bahra Bin. 2013. Analisis 
dan Desain Sistem Informasi. Yogyakarta: 
Graha Ilmu 

[7] Wahyudi,Bambang. 2012. Pengantar 
Struktur Data dan Algoritma. Yogyakarta. 





© 2020, 1IJHCS | Research Parks Publishing (IDEAS Lab) www.researchparks.org | Page 19 


